WikipediA 


Bahasa Batak Angkola 


Bahasa Batak Angkola adalah salah satu bahasa daerah 
yang terutama dipertuturkan di daerah Tapanuli bagian 
Selatan, meliputi Tapa nuli Selatan , Padangsidimpuan, 
Padang Lawas Utara, Padang Lawas, dan sebagian kecil 
Mandailing natal, Sumatera Utara, Indonesia. Bahasa 
Batak Angkola termasuk dalam rumpun bahasa 
Austronesia, dan merupakan bagian dari kelompok 
bahasa-bahasa Batak. Bahasa Batak Angkola adalah 
bahasa yang paling mirip dengan bahasa Batak Toba, di 
samping letak geografis yang berdekatan, bahasa Angkola 
sedikit lebih lembut intonasinya daripada bahasa Toba 
dan juga memiliki kemiripan dengan bahasa Batak 
Mandailing, cuma perbedaan mendasar terletak pada 
intonasi Angkola yang lebih tegas dibandingkan 
Mandailing. Kemiripan antara Bahasa Batak Angkola 
dengan Batak Toba dan Batak Mandailing dipengaruhi 
oleh domisilinya yang diapit oleh kedua kelompok sub 
etnis tersebut. 

Referensi 


Pranala luar 


Bahasa Batak Angkola 

Dituturkan di 

Sumatra Utara, Indonesia 

Rumpun 

bahasa 

Austronesia 

■ Melayu-Polinesia 

■ MP Inti 

- Sumatra Barat Laut 

■ Batak 

■ Batak Selatan 

■ Bahasa Batak 
Angkola 

Sistem 

penulisan 

Batak, Latin 

Kode bahasa 

ISO 639-3 

akb 



Uji coba Wikipedia 
Bahasa Batak Angkola 

di Wikimedia Incubator 


■ (Inggris) (Inggris) Bahasa Batak Angkola (http://www.ethnologue.com/show_language.asp7co 
de=akb) di Ethnologue 

■ (Indonesia) Kamus Bahasa Batak Angkola di [Bahasa Daerah (Http://www.kamusdaerah.co 
m)] 


[reperensi 1] 


Kesalahan pengutipan: Ditemukan tag <ref> untuk kelompok bernama "reperensi", tapi tidak 
ditemukan tag <references group="reperensi"/> yang berkaitan 


Diperoleh dari "https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Bahasa_Batak_Angkola&oldid=17033575" 


Halaman ini terakhir diubah pada 2 Juni 2020, pukul 22.28. 

Teks tersedia di bawah Lisensi Atribusi-BerbagiSerupa Creative Commons; ketentuan tambahan mungkin berlaku. 
Lihat Ketentuan Penggunaan untuk lebih jelasnya. 











































